WikipediA 

Bahasa Caroline 


Bahasa Carolinian adalah bahasa Austronesia yang 
dituturkan di Guam, Kepulauan Mariana Utara, Kepulauan 
Mariana Utara adalah tempat di mana bahasa ini ditetapkan 
sebagai bahasa resmi bersama dengan In ggris dan 
Chamoru. 

Bahasa terkait 


Sebagian besar penuturnya berasal dari suku Carobnian, 
bahasa ini berkerabat dengan Bahasa Satawal, Woleaian, 
dan Bahasa Puluwat. Carolinian memiliki 95% kemiripan 
kata dengan Bahasa Satawal, 88% dengan Woleaian dan 
Puluwat; 81% dengan Bahasa Mortlock, 78% dengan 
Bahasa Chuuk, dan 74% dengan Bahasa Ulithian. 


Fakta 


■ Pada sensus 1990, diperkirakan jumlah penutur 
sekitar 3.000-5.700 (pada 2008). 

■ Bahasa Carolinian dikenal sebagai Refaluwasch 
oleh penutur asli. 

■ Bahasa ini memiliki 31 fonem. 

Referensi 


1. A Bahasa Carolinian (http://www.ethnologue.com/ 

language/cal) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 

Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Carolinian". 

Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute forthe Science of Human History. 



Bahasa Carolinian 


Refaluwasch 

Dituturkan di Guam, Kepulauan Mariana 
Utara 

Wilayah 

Penutur 

bahasa 

Kepulauan Caroline dan 
Kepulauan Mariana 

2.600 (2000)W 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

- Malayo-Polynesian 


- Oseanik 


■ Mikronesia 


■ Mikronesia inti 


- Trukic 


■ Bahasa Carolinian 


Status resmi 

Bahasa 

| | Kepulauan Mariana Utara 

resmi di 

Kode bahasa 

ISO 639-3 

cal 

Glottolog 

carol242 (http ://glottolog. 


org/resource/languoid/id/ca 


rol242)I?l 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Caroline&oldid=15186712" 


Halaman ini terakhir diubah pada 9 Juni 2019, pukul 21.20. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat 
Ketentuan Pen ggun aan untuk lebih jelasnya. 




































